SOEGEANTO TAN G 


GRASINDO 


#CURISTART 


JADIKAN DIRIMU REBUTAN 
BANYAK PERUSAHAAN 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


For a Future Winner 


SELAMAT 


CURI START! 


From: 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


testimoni tentang buku ini 


Buku #CURISTART memang luar biasa! Prinsip “Dalam 
pertandingan, Anda dihukum kalau curi start, tapi 
dalam hidup dan pekerjaan, justru mesti curi start!!!” 
sangat tepat. Pepatah mangatakan, “Burung yang 
terbang pagi, akan mendapatkan cacing”. Prinsipnya 
sama. You start early, you gain your success earlier! 
Ini buku yang sangat inspiratif. Dimulai dengan 
idenya yang sangat menarik untuk dibaca, penataan 
gambarnya yang artistik hingga ada augmented reality 
yang sangat kekinian untuk membuat Anda penasaran 
dalam membaca buku ini. We// done! Soegeanto Tan 
sungguh membuktikan kepiawaiannya lagi dalam 
membuat buku-buku gaya milenial! Saya sendiri ingin 
anak-anakku membaca buku keren ini” 


Anthony Dio Martin 


"Best E@ trainer Indonesia", Direktur HR Excellency 
& Miniworkshopseries Indonesia, pembicara, ahli 
psikologi, certified professional coach, penulis 
buku-buku best seller, narasumber tetap program 
motivasional di SmartFM Network, kolomnis di berbagai 
harian dan majalah. Website: www.anthonydiomartin. 
com. , instagram: anthonydiomartin 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Buku ini membekali kids jaman now untuk memahami 
konteks jaman dan menyiapkan mindset yang benar 
untuk sukses menghadapi jaman. Sederhana, relevan, 
dan aktual. Mengamati dan terlibat dalam proses 
tumbuh kembang kids jaman now sungguh ngeri- 
ngeri sedap. Kemajuan zaman melesat begitu cepat. 
Informasi berlimpah ruah dan nyaris tanpa batas. 
Kesibukan orang tua makin menggila. Dalam situasi 
seperti ini, kokohnya values dan cara berpikir yang 
benar menjadi makin penting dan fundamental. Buku 
ini, mengajarkan cara berpikir yang benar dengan sudut 
pandang kids jaman now. Tidak menggurui. Buku ini 
mengambil contoh-contoh yang relevan dan aktual. 
Tidak mengawang-awang atau ketinggalan zaman. 
Tidak mengindoktrinasi, tapi memaparkan pilihan. Amat 
bermanfaat bagi kids jaman now, atau orang-orang 
yang terlibat dalam proses tumbuh kembang kids 
jaman now. 


Immanuel Adi P, 


Head of Corp. Human CapitalTriputra Group 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


#CURISTART 
Jadikan Dirimu Rebutan Banyak Perusahaan 
O2017 Soegeanto Tan 


GWI: 57.17.4.0054 
ISBN: 978-602-452-459-3 
ISBN: 978-602-05-1/35-3 (PDF) 


Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 
Gedung Kompas Gramedia lantai 3, 
Jalan Palmerah Barat No. 33-37, Jakarta 10270, 
Anggota IKAPI, Jakarta, Desember, 2017 
www.grasindo.id 


Cetakan I: Desember, 2017 


Editor: Adinto F. Susanto 
Ilustrasi: Muhammad Khoirul Huda 
Desain sampul dan tata letak: Achmad Haidar 


Dicetak oleh Percetakan PT. Gramedia, Jakarta. 
Isi di luar tanggung jawab Percetakan. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang No. 28 Th. 2014, Tentang Hak Cipta 


(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana 
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 


(2 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelang- 
garan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau 
huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). 


(3 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelang- 
garan hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau 
huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 lempat| tahun dan/ 
atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


(4 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pem- 
bajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


#CURISTART 


JADIKAN DIRIMU REBUTAN 
BANYAK PERUSAHAAN 


SOEGEANTO TAN 


8) 


Grasindo 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Pengantar Penulis 
#CURISTART 


Jika kamu anak muda, selamat. Kamu sedang berada 
di era terbaik Indonesia. Indonesia diprediksi akan 
menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia dalam 10 
tahun mendatang. Asal, semuanya SIAP. 


Menulis buku ke-5 ini, bagi saya memiliki tantangan 
tersendiri. Mulai dari judul “Curi Start' yang cukup banyak 
dipertanyakan di beberapa rekan, karena ada konotasi arti 
negatif. Justru inilah semangat yang ingin saya bangun. 
Sudah terlalu banyak contoh anak muda yang saat ini ter- 
jebak dalam kebingungan dan tidak sedikit yang menjadi 
apatis dengan masa depannya. Nanti ya tunggu nanti saja. 
Terlalu cepat perubahannya. Semakin tidak jelas. Ya itulah 
beberapa pendapat mereka dan akhirnya berpengaruh 
hingga kepanikan para orangtua melihat budaya gadget 
mania, instant, hedonisme. 


Saat buku ini ditulispun bagi saya menjadi hal yang 
spesial. Di saat yang sama, Bryan Perwira anak saya 
sedang mengalami berbagai permasalahan anak muda. 
Saya melihat bagaimana jatuh bangunnya perjuangan dia. 
Kegalauan yang sempat menyerangnya, daya juangnya 
untuk kembali bangkit, dan akhirnya melakukan beberapa 
tips curi start ini dengan menyenangkan. 


Penulis melihat saat ini tidak sedikit Anak Muda yang 
tertantang untuk mencoba memulai karier di dunia START 
UP. Padahal tidak sedikit dari mereka yang sekadar 
ikut-ikutan, dan sebagian juga karena memiliki Mindset 
yang tidak tepat “bahwa lebih enak jadi pengusaha kecil 
daripada karyawan yang hidupnya masih diatur orang 
lain.” 


ce 
Vi #CURISTART Jkversi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Di satu sisi perkembangan ekonomi Indonesia hingga 
saat ini tidak lepas dari tumbuh berkembangnya perusa- 
haan-perusahaan berkembang dan sehat. Padahal, dari 
waktu ke waktu tidak sedikit dari perusahaan ini yang 
sedang berjuang CARI STAR dari kalangan muda untuk 
menjadi pimpinan masa depan. Sehingga harusnya men- 
jadi profesional pun dapat menjadi pilihan berharga bagi 
anak muda selain membuka usaha Start Up. 


Buku ini akan membahas persiapan Anak Muda untuk Curi 
Start sehingga mampu menjadi pilihan bernilai berbagai 
perusahaan. Di bab khusus akan membahas pandangan 
dari bebarapa CEO, Praktisi Human Capital dan Praktisi 
Akademis di Indonesia tentang kriteria fresh graduate 
yang bisa menjadi STAR. Di samping problem terkini yang 
sering dihadapi saat menghadapi lulusan baru. 


Saat ini jika melihat ranking Indonesia dibandingkan 
negara lain, bisa jadi banyak kalangan yang apatis den- 
gan kemampuan kita menjadi kekuatan ekonomi dunia 
tersebut. Lihat posisi kita baik berdasarkan GCI (Global 
Competitiveness Index), HDI (Human Development Index), 
WHR (World Happiness Report) kita di 2017 masih kalah 
dengan Singapura, Thailand, Malaysia. 


Padahal di awal-awal Indonesia merdeka dan memba- 
ngun, kita sering dijadikan tujuan negara Asia Tenggara 
lain untuk studi banding. Inilah realita yang harus kita 
hadapi dengan tetap optimis. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com #pengantar vii 


Ranking INDONESIA di berbagai Survei 


1 '-p) Swiss 
@3 


@23 
@32 
@36 
ess GCI 2017 
@ 3-6 Global Competitiveness 
Index 
137 
ta ka Source: 
————- World Economic Forum 
1 B5 Norwegia 
@5 
@59 
087 HDI 2017 
Human Development 
Index 
@ 113 Be @ 15 
188 Rep. Afrika Source: 
Tengah United Nations 
—  W--  hveofnent Programme 
1 5 Norwegia 
@26 
22 @32 
" WHR 2017 
@72 World Happiness 
3 Report 
@ 94 
155 Rep. Afrika 
Tengah Source: 


World Happiness Report 


3.050 0 


IDN PHL MYS  THA SGP VNM 


c 
viii” #CURISTART Jxversi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


APA YANG MEMBUAT 
MILLENNIALS BERTAHAN? 


0x0 


Pekerjaan Menyenangkan/ Kesempatan Berkembang dan 
Keseimbangan Hidup Menjadi Pemimpin 


210, 


Fleksibilitas Program Pelatihan Profesional 


Kun 


KAPAN MILLENNIALS 


PENSIUN? 


Sumber: MILLENNIAL CAREERS: 2020 VISION REPORT, Sumber: MILLENNIAL CAREERS: 2020 VISION REPORT, 
WORLD ECONOMIC FORUM. WORLD ECONOMIC FORUM. 


Sebaliknya dua data Millennial Careers yang ada, 
meskipun tidak spesifik meneliti Millenials di Indonesia, 
terbuka sebenarnya peluang untuk mempersiapkan 
mereka sebagai pemenang masa depan. Semakin 
tingginya kepedulian mereka untuk terus bekerja (tidak 
mau cepat pensiun), 


Selama kita siap, maka kita tidak akan kehilangan peluang. 
Dan bagi Indonesia ada bonus spesial Demografi 2025- 
2030. Dimana angka proporsional usia produktif diban- 
ding non lebih dari 2:1. Semua bisa dipercepat, dengan 
mulai melakukan CURI START. 


Selamat datang Generasi Maestro Indonesia. 
Selamat Hari NUSANTARA. 
Indonesia, 13 Desember 2017 


Soegeanto Tan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com #pengantar ix 


#ANTIGAGALGAUL 


#ANTIGAGALEMOSI 


ARE 
“PERTANDI 


| @& #ANTIGAGALINVESTASI 


#ANTIGAGALIDE 


#ANTIGAGALSAING 


#ANTIGAGALMANDIRI 


:NA 
NGAN'-MU 


#ANTIGAGALFOKUS (3) | 


#ANTIGAGALPERAN 


#ANTIGAGALSIAP 


#DAFTARISI 


PENGANTAR PENULIS 
ARENA PERTANDINGANMU 
PROLOG 


LAP 1: NGGAK MAU SALAH DIDIK “KAN? 
#ANTIGAGALSIAP 

LAP 2: MENGEJAR PROFESI IDAMAN? 
#ANTIGAGALPERAN 

LAP 3: JANGAN BIARKAN NGGAK KONEK 
#ANTIGAGALFOKUS 

LAP 4: HANYA MAU BERTAHAN HIDUP? 
#ANTIGAGALEKSIS 

LAP 5: NUNGGU JADI SENIOR, BARU DIPERCAYA? 
#ANTIGAGALMANDIRI 

LAP 6: MAU MENANGKAN POLITIK KANTORMU? 
#ANTIGAGALGAUL 

LAP 7: SAKIT YANG MEMBUATMU SAKTI 
#ANTIGAGALEMOSI 

LAP 8: NGGAK MAU BANGKRUT "KAN? 
#ANTIGAGALINVESTASI 

LAP 9: NGGAK MAU DIKALAHKAN ROBOT “KAN? 
#ANTIGAGALIDE 

LAP 10: KAMBING HITAM ATAU KUDA HITAM? 
#ANTIGAGALSAING 


EPILOG 
PENDAPAT MEREKA TENTANG MILLENIALS? 
FUN MASTER ACADEMY 

ABOUT THE AUTHOR 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Xili 


107 
127 
141 

157 
175 
178 


186 
190 


PROLOG 


#CURISTART 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Si Songong: 
Ngimpinya tinggi. Tapi 
malas 'bayar harga'nya. 
Cuma jadi penonton di 
luar pertandingan. 


Si Jutek: 

Senangnya mengeluh. 
Susah move on dari 
masa lalu. 


Si Cupu: 

Cerdas, IA nya tinggi. 
Tapi kebanyakan analisa, 
jadinya lambat start. 


Si Oon: 

Korban bully sejak kecil. 
Akhirnya jadi malas dan 
nggak nyadari potensinya 
yang seabreg. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Si GEMA 'Generasi Maestro': 
Anak muda yang Tenang, 
Senang, Menang dalam 
menjalani 'pertandingan'. 
Tahu caranya curi start. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DALAM 
PERTANDINGAN 
OLAHRAGA, 
KITA DILARANG 
CURI START. 


DALAM 
PERTANDINGAN 
KEHIDUPAN, 

KITA J USTRU 
HARUS CURI START. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


LAP 1 
NGGAK MAU 


SALAH DIDIK KAN? 
#antigagalsiap 


TALENT WAR 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PELUANG VS ANCAMAN 


Saat Jepang diluluhlantakkan bom Hiroshima dan 
Nagasaki, pertama yang ditanyakan Kaisar Hirohito 
“berapa jumlah guru yang selamat, bukan Jendral perang” 
Betapa bernilainya arti PENDIDIKAN untuk mengubah 
nasib seseorang. 


Apalagi saat kita semua hari ini harus berhadapan 
perubahan dunia yang sangat cepat, serba tidak pasti, 
kompleks dan ambigu. VUCA: Volatile, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity. 


Bagi kamu yang saat ini sedang mempersiapkan masa 
depan, tentunya merasakan efeknya. Perubahan ini 


mendatangkan tingkat persaingan yang sangat tinggi, 
termasuk dalam kesempatan bekerja. 


Bagi yang SIAP, perubahan ini akan 
berarti PELUANG. 


Bagi yang TIDAK SIAP, perubahan 
ini akan berarti ANCAMAN. 


c 
2 #CURISTART Jkversi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


| 
ai 
- 


Selalu jadikan 
dirimu SIAP. 

Inilah si penyambut 
PELUANG. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


SALAH DIDIK - GAGAL SIAP 


Sudah siapkah kita menghadapi dunia yang 
serba cepat, penuh ketidakpastian, 
kompleks dan ambigu? 


Bagaimana jika kita hanya menerima begitu saja pelajaran 
formal yang seringkali lebih menekankan jawaban pasti, soal- 
soal hafalan, dan tidak mengeksplorasi jawaban alternatif? 


Salah satu kerugian terbesar saat di bangku sekolah, di kala 
kita hanya RAJIN berburu RANKING dan nilai terbesar tanpa 
memahami MAKN Anya. Jika kamu pernah punya nilai bagus 
di sekolah, hargai perjuanganmu. Namun nilai dan ranking 
sekolah bukan jaminan keberhasilan masa depanmu. 


Cara belajar dengan MENGHAFAL 
adalah kerugian terbesar. Karena 
begitu kita memasuki dunia ke- 
hidupan nyata, tidak ada lagi soal 
ujian dengan jawaban yang pasti. 


c 
4 #CURISTART Jk versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


JANGAN BERHARAP ADA 
BOCORAN 
UJIAN KEHIDUPAN. 

KARENA ITU KAN 


DIRIMU AGAR PANTAS 
NAIK KELAS 


6 


ANOMALI TALENT WAR' 


Di saat lowongan pekerjaan dibanjiri pelamar, banyak 
perusahaan yang kesulitan mendapatkan karyawan 
pilihannya, Tidak heran, jika kita sering melihat mereka yang 
berdesakan di setiap acara Job Fair dan pulang dengan wajah 
kusut dan rasa frustasi. 


Berapa besar jumlah sarjana yang saat ini menganggur atau 
pun sudah bekerja namun dengan nilai peranan jauh di bawah 
gelar formal pendidikannya? Berapa besar biaya kuliah 
terbuang sia-sia. Menurut Willis Towers Watson - Talent 
Management and Rewards: delapan dari sepuluh perusahaan 
di Indonesia kesulitan mendapatkan lulusan perguruan tinggi 
yang siap pakai. 


Inilah era PERANG BAKAT. Dunia 
kerja tidak lagi butuh pemain 
rata-rata. Mereka mencari 
pemain bintang. Yang sadar 
POTENSI dan PERFORMANCE 
nya tinggi. 


c 
#CURISTART Jk versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com | 


CAREER 
PERSON 


PERFORMANCE 


POTENCY 


